DESKRIPSI KEGIATAN 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 
PERIODE APRIL 2011 - SEPTEMBER 2011 




Alamat Sekretariat: 

Wisma Misfallah Tholabul llmi, 

Pogung Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 Sleman, 

Yogyakarta, Indonesia 55284 

Website: 

www.ypia.or.id . 

www.muslim.or.id, 

www.muslimah.or.id, 

www.radiomuslim.com 



:: KAJIAN RUTIN DAN KHUTBAH :: 

A. MA'HAD AL-'ILMI 

Ma'had Al-'llmi mengadakan kajian rutin pekanan untuk 
mempelajari ilmu-ilmu dasar yaitu tauhid, ibadah, akhlak, 
dan muamalah serta ilmu-ilmu alat yaitu bahasa Arab, 
ushul fiqh, musthalah hadits dan qawa'id fiqhiyah. Kajian 
diadakan di luar jam-jam kuliah dan bertempat di masjid- 
masjid sekitar kampus UGM. 

Program ini terbuka untuk umum, putra dan putri. Lama 
program 2 tahun untuk putra dan 1 tahun untuk putri. 
Selain itu, Ma'had Al-'llmi juga menampilkan karya dari 
santri, alumni, serta mempublikasikan rekaman kajian 
melalui situs resmi mahadilmi.wordpress.com . 

B. MA'HAD UMAR BIN KHATTAB 

Ma'had ini merupakan wahana untuk mempersiapkan 
calon santri Ma'had 'llmi dan untuk mempelajari bahasa 
arab. Materi yang diajarkan adalah nahwu dan shorof, 
dengan frekuensi pertemuan 3 kali/pekan. Kelas yang 
dibuka: pemula, menengah, dan lanjutan. Selain itu, 
terdapat materi Aqidah sebagai materi tambahan wajib. 
Program ini terbuka untuk umum, putra dan putri. Lama 
program 1 semester atau 1 tahun. 



C. MA'HAD SYABAABUL MASJID 

Ma'had Syabaabul Masjid mengadakan kajian rutin 
pekanan untuk santri berupa pelajaran di kelas untuk 
membahas materi-materi sesuai kurikulum yang telah 
ditentukan yaitu, aqidah, fiqh, lughoh, dan tahfidz. 
Program ini dilaksanakan selama 1 tahun dan khusus untuk 
putra. 

D. KULTUM DAN KAJIAN RUTIN DI KAMPUS 

Kegiatan ini diadakan di masjid fakultas kehutanan UGM, 
fakultas teknik UGM serta fakultas-fakultas lain di 
sekitarnya agar lebih mengenal Islam secara mendalam, di 
tengah kesibukan perkuliahan. Kegiatan ini direncanakan 
diadakan pekanan di bulan Mei 2011. 

E. KAJIAN IQRO' BAPAK-BAPAK 

Kegiatan ini merupakan bentuk pengajaran cara membaca 
al-qur'an dengan metode iqro kepada bapak-bapak yang 
ada di dusun Pogung. Selain itu, sebagai bentuk 
pendakatan terhadap warga masyarakat. Kegiatan ini 
direncanakan diadakan sepekan sekali sesuai kesepakatan 
dengan warga. 

F. KHUTBAH JUM'AT 

Khutbah Jum'at adalah kegiatan rutin pekanan setiap 
jum'at dengan mengerahkan khotib di bawah koordinasi 
Divisi Khutbah Jum'at untuk mengisi di masjid-masjid 
sekitar UGM. Masjid-masjid yang masuk dalam jadwal 



antara lain; Al-lkhlas Karangbendo, Al-lkhsan Kehutanan 
UGM, Al-Kautsar Pogungbaru, dsb. 

:: DAURAH/KAJIAN INTENSIF :: 

A. KAJIAN AQIDAH DAN MANHAJ ISLAM (KAMI) 

Kegiatan yang diadakan FKIM ini bertujuan untuk 
mengenalkan aqidah dan manhaj yang lurus berdasarkan 
Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus 
shalih kepada mahasiswa/i yang ada di UGM dan 
universitas lain di sekitarnya. Kegiatan ini direncanakan 
dilaksanakan pada saat liburan perkuliahan. Program ini 
terbuka umum untuk putra dan putri. 

B. BADAR (BAHASA ARAB DASAR) LIBURAN 

Daurah ini dilakukan pada saat liburan semester pendek 
2011. Tujuannya untuk mengajarkan bahasa arab kepada 
para peserta sebagai sarana untuk mempelajari ilmu 
agama. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Jogja 
secara umum, dan mahasiswa secara khusus. Kegiatan 
direncanakan dilaksanakan selama tiga pekan dengan 
frekuensi dua kali sehari. Program ini terbuka umum untuk 
putra dan putri. 

C. DAURAH LIBURAN AKHIR SEMESTER 

Dalam rangka mengisi liburan, Ma'had Al-llmi mengadakan 
daurah tauhid dengan buku panduan "Mutiara Faedah 
Kitab Tauhid" karya Ustadz Abu Isa. Dengan daurah ini, 
diharapkan memberikan pemahaman yang lebih 

5 



mendalam mengenai ajaran Islam yang lurus. Daurah akan 
dilaksanakan selama sepekan dalam liburan semester 
pendek 2011 sesuai kalender akademik UGM. Program ini 
terbuka umum bagi putra dan putri. 

D. DAURAH MUSLIMAH 

Daurah ini khusus untuk muslimah karena peserta dan 
pematerinya perempuan. Daurah dapat diikuti oleh 
mahasiswi, remaja putri, dan ibu-ibu. Daurah direncanakan 
akan rutin setiap bulan dengan tema dan konsep acara 
yang berbeda-beda. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kajian yang 
syar'i kepada khalayak masyarakat, memupuk semangat 
dakwah akhwat, sebagai jembatan dakwah antara akhwat 
dengan masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu dan remaja 
putri, serta memperkuat pengetahuan pribadi muslimah 
yang berkaitan dengan ilmu syar'i. 

E. DAURAH TAJWID 

Kegiatan ini wajib diikuti oleh santri Ma'had Al-'llmi dan 
santri Ma'had Syabaabul Masjid. Bagi santri Ma'had 
Syabaabul Masjid, kegiatan ini digunakan untuk mengisi 
bulan Ramadhan dan menjadi bekal awal santri untuk 
menempuh pembelajaran satu tahun kedepan. Tujuan 
kegiatan ini untuk membekali santri dengan ilmu tajwid 
dasar untuk memeperbaiki dan memperbagus bacaan 
Qur'annya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 20 hari 
pertama Ramadhan. 



:: KAJIAN UMUM :: 

A. PENGAJIAN AKBAR 

Kegiatan ini berupa kajian akbar yang diisi oleh 
penceramah berskala nasional dari berbagai kota di 
Indonesia. Salah satu tujuan acara ini adalah untuk 
mengenalkan Asatidz bermanhaj Ahlusunnah wal Jama'ah 
yang ada kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya. Selain 
itu, untuk menyebarkan manhaj Ahlusunnah di masyarakat 
Jogja dan sekitarnya. Kegiatan ini direncanakan diadakan 
setiap 2 bulan sekali. 

B. KAJIAN TAKMIR TEMATIK 

Kajian takmirtematik merupakan program suplemen untuk 
santri Ma'had Syabaabul Masjid dan bisa diikuti oleh 
umum. Materi yang diberikan berupa fiqh pilihan dan 
manajemen praktis yang dapat diaplikasikan di lingkungan 
masjid seperti: Ahkamul Janaiz, Sholat Kusuf dan Tarawih, 
Fiqh Jum'at, Fiqh Zakat, serta tema mengenai manajemen 
masjid. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan tiap 2 
pekan sekali mulai bulan Mei 2011. 

C. BEDAH BUKU MUSLIMAH 

Kegiatan ini berupa pembahasan singkat konten buku 
dengan judul "Wahai Saudaraku Mengapa Engkau Enggan 
Mengenai Alloh", penjelasan proses penulisan buku, dan 
tanya jawab yang bersifat diskusi lepas. Dengan 
diadakannya bedah buku ini dapat memberikan gambaran 
secara umum kepada peserta mengenai proses penulisan 

7 



buku hingga diterbitkan dan dapat menumbuhkan 
semangat peserta untuk menulis. Kegiatan ini 
direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2011. 

:: MEDIA CETAK :: 

A. PENERBITAN INFORMASI JADWAL KAJIAN JOGJA 

Update informasi yang diberikan berupa jadwal kajian 
rutin, pembahasan kitab, ataupun tematik lainnya. Kajian 
yang disampaikan terutama yang berada di sekitar 
kampus-kampus di Jogjakarta. Kegiatan ini akan dilakukan 
setiap dua bulan sekali. Jadwal akan berbentuk 
brosur/leaflet. 

B. PENERBITAN 'KABAR DAKWAH' 

Kabar Dakwah merupakan media yang digunakan untuk 
menjadi sarana saling memberikan informasi dan tolong- 
menolong dalam dakwah. Diharapkan juga agar media ini 
dapat menjadi sarana untuk menggugah kaum muslimin 
agar turut andil dalam kegiatan pencarian ilmu syar'i dan 
mendakwahkannya. Kabar dakwah akan diterbitkan setiap 
4 bulan sekali. 

C. BULETIN AT-TAUHID 

Buletin At-Tauhid menyampaikan materi yang difokuskan 
pada pembenahan aqidah kaum muslimin dan penanaman 
Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Alhamdulillah, 
pada tahun kelima ini, buletin dapat tersebar ke berbagai 
masjid yang ada di Yogyakarta (sekitar 70 masjid) setiap 

8 



hari Jum'at sebanyak 12 ribu eksemplar. Buletin At-Tauhid 
juga dapat dibaca melalui alamat website 
buletin.muslim.or.id . Dan setiap pekan, Radio Muslim akan 
menyiarkan bedah buletin pekan tersebut. 

D. PENERBITAN BULETIN ZUHAIROH 

Buletin "Zuhairoh" digunakan sebagai media dakwah bagi 
para akhwat untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah 
kepada para mahasiswi. Kegiatan memproduksi dan 
menyebarkan buletin khusus muslimah dilakukan setiap 
dua pekan sekali. Tema yang diberikan seputar meluruskan 
perkara ibadah yang masih keliru yang terjadi dikalangan 
para mahasiswi, memberikan opini terhadap fenomena 
insidental menurut kacamata syar'i misal fenomena 
bencana merapi dll. 

E. PENERBITAN KORAN MAHASISWA BARU 

Kegiatan ini berupa penerbitan artikel-artikel yang 
bermanfaat, baik mengenai islam maupun hal-hal umum 
lainnya. Sebanyak 10 ribu eksemplar Koran Mahasiswa 
Baru akan diterbitkan pada bulan Agustus 2011, yaitu saat 
penerimaan mahasiswa baru. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan memudahkan mahasiswa baru dalam 
mengenai dunia kampus secara umum dan ajaran islam 
yang benar secara khusus. 



:: MEDIA ELEKTRONIK :: 

A. PENGELOLAAN WEBSITE DAKWAH 

Website yang diasuh mencakup: muslim.or.id, 
muslimah.or.id, dan ypia.or.id. Muslim.or.id dengan moto 
"Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunnah" berusaha 
menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal Jama'ah 
di jagad maya. Adapun web muslimah.or.id menyediakan 
berbagai artikel Islam terutama yang berkaitan dengan 
masalahkemuslimahan. Sementara itu web ypia.or.id 
diperuntukkan sebagai pusat informasi seputar kegiatan 
dakwah yang dikelola YPIA. Selain itu, diperlukan kegiatan 
untuk menjalin komunikasi antar website dakwah ahlus 
sunnah di Indonesia. 

B. RADIO MUSLIM 

Radio Muslim merupakan radio dakwah Islam yang insya 
Allah akan menyiarkan kajian ilmiyyah para ustadz, 
murottal, talk show dan informasi lain yang 
bermanfaatmelalui streaming dengan alamat: 
http://live.radiomuslim.com/listen.pls . 

Siaran radio dapat berupa pemutaran rekaman, kajian live 
(dari tempat kajian) ataupun siaran interaktif dari studio di 
kompleks masjid Al-Hasanah, sebelah utara Mirota Kampus 
UGM melalui gelombang FM komunitas. Dan saat ini, 
Radio Muslim sedang dalam perijinan untuk mendapatkan 
gelombang FM. 



10 



C. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Kegiatan ini meliputi: pelatihan calon admin website 
dakwah pada bulan Mei dan Juni 2011,pertemuan antara 
admin web dengan seorang ahli teknologi informasi setiap 
dua bulan, dan pertemuan rutin antara admin atau team 
pengurus website dakwah. 

:: PERPUSTAKAAN :: 

A. PENAMBAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, diperlukan adanya 
fasilitas yang menunjang untuk tersedianya referensi, 
pengetahuan tambahan, dan informasi terbaru. Untuk itu 
dibutuhkan adanya penambahan koleksi perpustakaan 
berupa buku referensi (terjemahan ataupun asli), majalah 
Islami, ataupun video kajian. Selain itu, perpustakaan juga 
menerima donasi dari donatur berupa buku/majalah/VCD 
yang menunjang kegiatan pendidikan di YPIA dan 
bermanfaat bagi masyarakat umum. 

B. DOKUMENTASI REKAMAN KEGIATAN DAKWAH 

Kegiatan dakwah yang ada di YPIA akan direkam melalui 
audio dan video, kemudian akan didokumentasikan 
dengan baik. Kegiatan dakwah yang direkam meliputi 
kajian ma'had, kajian rutin, kajian umum, ataupun kegiatan 
dakwah lainnya. Dengan tersedianya dokumentasi ini, 
sehingga lebih mempermudah bagi kaum muslimin untuk 



11 



memperoleh manfaat dari kegiatan yang sudah 
dilaksanakan. 

C. RUMAH BACA CERIA UNTUK MUSLIMAH 

Rumah Baca CeRIa terbuka umum untuk muslimah, dan 
memberikan fasilitas peminjaman gratis bagi anggota. 
Rumah Baca CeRIa merupakan perubahan konsep dari 
perpustakaan muslimah sehingga memberikan kesan 
santai, nyaman dan tidak kaku. Kemudian rumah baca 
CeRIa akan dipublikasikan dengan membagi-bagikan stiker 
bertuliskan hadits atau ucapan ulama tentang pentingnya 
ilmu syar'i. 

:: PELATIHAN :: 

A. PELATIHAN JURNAUSTIK 

Kegiatan ini digunakan untuk mengembangkan 
kemampuan dalam bidang Jurnalistik. Kegiatan ini 
diharapkan dapat mencetak kader untuk penulisan artikel 
buletin, website, serta artikel ilmiah Islam yang memiliki 
kompetensi yang baik. Kegiatan ini terbuka umum khusus 
putra. 

B. PELATIHAN DESAIN GRAFIS 

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas 
dalan bidang desain grafis,mencari bakat seseorang dalam 
hal desain grafis, dan mencari personel yang dapatmasuk 
ke dalam Tim Desainer publikasi kajian. Pelatihan ini 
khusus untuk putra. 

12 



C. TRAINING MANAJEMEN MASJID DAN PENGELOLAAN 
TPA 

Kegiatan ini berupa pelatihan terbatas kepada takmir 
masjid yang mendapat undangan, terkait standar 
penyelenggaraan kegiatan ketakmiran serta pengelolaan 
kegiatan TPA yang baik dan benar. Kegiatan ini 
direncanakan diadakan di bulan Agustus 2011, dan ditutup 
dengan acara buka bersama. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan pengurus masjid dan TPA bisa memahami dan 
mempraktekkan pengelolaan masjid dan TPA yang sesuai 
standar. 

D. WORKSHOP PERAWATAN JENAZAH 

Kegiatan ini berupa pelatihan kepada kaum muslimin 
tentang penyelenggaraan jenazah yang baik dan benar 
sesuai tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kaum 
muslimin bisa mengurus jenazah secara baik dan benar. 
Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan 
September 2011 dan terbuka untuk umum. 

E. PELATIHAN KHUTBAH JUM'AT 

Pelatihan dalam bentuk menyampaikan kajian mengenai 
hukum-hukum seputar khutbah beserta praktek khutbah. 
Kegiatan ini direncanakan diadakan pada bulan September 
2011. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 
membekali calon khotib jum'at dengan ilmu mengenai 
hukum dan tata cara khutbah yang baik dan benar. 

13 



Kegiatan ini terbuka umum dan khusus putra (terutama 
santri Ma'had Al-'llmi). 

F. TRANING PENGAJAR BAHASA ARAB 

Kegiatan ini merupakan kegiatan khusus Ma'had Umar Bin 
Khattab (MUBK) untuk mempersiapkan tenaga pengajar. 
Merupakan kegiatan yang diadakan secara tertutup 
(khusus undangan). Tujuan kegiatan adalah dalam rangka 
penyiapan pengajar Muyassar dan Mulakhosh untuk 
kegiatan BADAR SP dan MUBK Reguler 2011-2012. 

G. HAFALAN AL-QURAN DAN HADITS 

Kegiatan ini direncanakan diselenggarakan setiap hari 
ba'da shubuh hingga pukul 05.30. Mudir wisma diharuskan 
membuat peraturan yang mengharuskan para penghuni 
wisma untuk tetap di masjid usai shalat shubuh hingga 
pukul 05.30, guna menghafalkan Al-Qur'an atau matan 
hadits. Mudir wisma memantau para penghuni wisma, 
sekaligus menerapkan disiplin dan pemberian teguran bagi 
penghuni wisma yang melanggar. 

:: PELATIHAN UNTUK MUSUMAH :: 

A. TRAINING PENUUSAN ARTIKEL ILMIAH 

Kegiatan ini berupa penyampaian materi tentang teknik 
dan tips membuat artikel ilmiah yang menarik, tanya jawab 
mengenai masalah-masalah penulisan artikel, dan praktek 
pembuatan artikel. Kegiatan ini bertujuan mencetak 



14 



akhwat yang berpotensi dalam menulis artikel untuk 
dipublikasikan melalui buletin maupun website. 

B. PEMBEKALAN PENGAJARTPQ 

Kegiatan terdiri dari: pemberian materi tentang TPQ, 
diskusi permasalahan seputar TPQ, dan praktek 
microteaching. Tujuan kegiatan ini yaitu memberi 
pengetahuan tentang cara metode mengajar yang sesuai 
Sunnah Rosul, memperkaya kemampuan para pengajar 
dalam menghadapi permasalahan TPQ, meningkatkan 
motivasi para pengajar untuk bersungguh-sungguh dalam 
mengajar TPQ, serta merekrut pengajar baru. Kegiatan ini 
dilaksanakan tiap 2 bulan sekali, di wisma muslimah. 

:: PERTEMUAN :: 

A. SILATURAHMI ASATIDZ SE-JOGJA 

Pertemuan ini akan mengundang asatidz se-jogja baikyang 
pernah terlibat maupun yang belum pernah terlibat 
langsung dengan kegiatan YPIA. Selain sebagai sarana 
silaturahmi, pertemuan ini juga memberikan penjelasan 
mengenai kegiatan-kegiatan di YPIA dan mengajak kerja 
sama kepada asatidz dalam menjalankan roda dakwah di 
Yogyakarta. 

B. SILATURAHMI DONATUR 

Pertemuan ini akan mengundang para donatur tetap 
maupun tidak tetap yang telah berperan langsung dalam 
kegiatan YPIA baik yang di Yogya maupun luar Yogya. 

15 



Bentuk kegiatan berupa pertemuan dan penjelasan 
kegiatan-kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan 
YPIA dan menampung saran, kritik dan masukan yang 
disampaikan. 

C. SILATURAHMI ALUMNI 

Mengundang alumni YPIA dari angkatan awal hingga 
angkatan akhir. Bentuk kegiatan buka bersama sambil 
silaturahmi dan bertukar cerita dan pengalaman. 

D. SILATURAHMI DAKWAH ANTAR KAMPUS 

Dalam rangka tolong-menolong dalam dakwah di antara 
civitas akademika, terutama dengan kampus-kampus di 
Jogjakarta, maka perlu dijalin hubungan silaturahmi antar 
kampus. Kegiatan ini berupa pertemuan, studi banding, 
maupun kegiatan sharing dari kampus-kampus lain kepada 
YPIA. Dengan terjalinnya silaturahmi yang baik, maka akan 
membantu dalam kegiatan dakwah di masing-masing 
kampus. 

E. SILATURAHMI DISTRIBUTOR BULETIN AT-TAUHID 

Distributor Buletin At-Tauhid adalah tim yang membantu 
hingga tersebarnya bulletin hingga sampai ke pembaca. 
Untuk mempererat komunikasi dan memberikan semangat 
kepada penyebar buletin, maka acara silaturahmi ini akan 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bentuk 
kegiatan berupa silaturahmi dan kajian untuk memberikan 
semangat dalam menyebarkan bulletin. 



16 



LOMBA 



A. LOMBA PENUUSAN ARTIKEL KULTUM RAMADHAN 
TINGKAT NASIONAL 

Tujuan kegiatan ini adalah mencari naskah kultum pilihan 
sebagai acuan praktis bagi para da'i dalam menyampaikan 
ceramah di bulan Ramadhan. Sasaran kegiatan ini terbuka 
untuk umum secara nasional (khusus putra). 

B. LOMBA PENERJEMAHAN 

Merupakan tindak lanjut/evaluasi dari pelajaran 
penerjemahan di Ma'had Umar Bin Khattab. Tujuan 
kegiatan ini adalah mencari bibit yang berbakat dalam 
penerjemahan. Sasaran kegiatan ini terbuka untuk umum. 
Pelaksanaan direncanakan pada tanggal 7-10 Juni 2011. 

C. LOMBA HAFALAN HADITS UNTUK MUSLIMAH 

Lomba ini terbuka untuk masyarakat dan mahasiswi 
muslimah di sekitar Yogyakarta. Dengan dilaksanakan 
acara ini merupakan salah satu bukti semangat meneladani 
para salaf dan para penghafal hadits. Selain itu, kegiatan ini 
dilaksanakan dalam rangka semangat menjaga sunnah nabi 
dengan menghafal hadits. Kegiatan ini akan dilaksanakan 
pada minggu ke-3 bulanSeptember 2011. 



17 



:: PROYEK DAKWAH :: 

A. PENGELOLAAN WISMA MUSLIM 

Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. Meliputi 
kegiatan rekrutmen warga wisma, penerimaan warga baru, 
kajian wisma, pengelolaan perpustakaan dan markaz 
dakwah bagi mahasiswa. Kegiatan wisma juga menyentuh 
masyarakat dengan diadakannya kegiatan kemasyarakatan 
dan dakwah semacam kerja bakti, peduli bencana dan lain 
sebagainya. 

B. PROGRAM DAKWAH BERKELANJUTAN BAGI KORBAN 
ERUPSI MERAPI 

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kecamatan 
Cangkringan dan sekitarnya yang mengalami dampak 
terberat akibat erupsi Merapi di Jogjakarta. Program ini 
meliputi: 1. Pengajian Rutin, 2. Khutbah Jum'at, 3. 
Pembinaan TPA, 4. Bimbingan Belajar, 5. Bimbingan 
Praktek Ibadah Harian, 6. Pemberdayaan Sosial-Ekonomi, 
7. Kerja Bakti, 8. Penerbitan Buletin Dakwah, 9. Pembinaan 
Takmir Masjid, 10. Pembangunan Muslim Center Merapi di 
wilayah Cangkringan. 

C. PERANCANGAN ISLAMIC STUDENT CENTER 

YPIA berencana membangun Islamic Student Centerd\ 
daerah Pogung (utara Kampus UGM) sebagai pusat 
pengembangan dakwah kampus di sekitar UGM pada 
khususnya dan Yogyakarta pada umumnya. Fungsi dari 
Islamic Center ini nantinya antara lain : 1. Kantor Pusat 

18 



YPIA, 2. Kantor Studio Radio Muslim, 3. Kantor Redaksi 
Buletin At Tauhid, 4. Pusat Pembinaan Wisma Muslim, 5. 
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Santri Ma'had 'llmi, 
Ma'had 'Umar bin Khattab, dan Ma'had Syababul Masjid, 
6. Perpustakaan Islami, dan Iain-Iain. Target pencapaian 
sampai September 2011 adalah pembentukan tim, rapat 
koordinasi, pembuatan proposal lengkap, survey, dan 
penentuan lokasi. 

:: AGENDA KHUSUS :: 

A. RANGKAIAN KAJIAN JELANG RAMADHAN 

Kegiatan ini terdiri dari empat tema kajian dalam rangka 
mempersiapkan bekal menuju bulan ramadhan. Dengan 
adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal 
yang cukup untuk menghadapi ibadah di bulan Ramadhan. 

B. PENERBITAN BUKU PANDUAN RAMADHAN 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid 
menerbitkan 'Buku Panduan Ramadhan' yang ditulis oleh 
Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal.Sebanyak 10 ribu 
eksemplar buku akan dibagikan secara gratis yang 
difokuskan untuk wilayah Yogyakarta dengan prioritas 
wilayah-wilayah intelektual yang memiliki minat baca 
tinggi, yaitu : wilayah kampus, sekolah, dan wilayah 
perkotaan, tanpa mengabaikan daerah lain yang 
memerlukan. 



19 



C. PENERBITAN BROSUR MUDIK DAN IDUL FITRI 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid 
menerbitkan Brosur Mudik dan Idul Fitri yang ditulis oleh 
Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Brosur ini diberikan 
secara gratis kepada kaum muslimin yang akan mudik dari 
wilayah Yogyakarta dan sekitarnya menuju kampung 
halaman mereka masing-masing ataupun kaum muslimin 
lainnya yang membutuhkan. 

D. KULTUM RAMADHAN 

Kultum Ramadhan adalah kegiatan rutin tahunan yang 
diadakan di setiap bulan Ramadhan. Bentuk kegiatan ini 
adalah penyaluran asatidz dan ikhwan-ikhwan untuk 
mengisi kultum ba'da shalat shubuh dan shalat tarawih di 
masjid-masjid yang membutuhkan penceramah. Dengan 
adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana 
tersampainya ilmu yang benar sesuai Al-Qur'an dan As- 
Sunnah. 

E. DAURAH RAMADHAN 

Dalam rangka mengisi bulan Ramadhan, Ma'had Al-llmi 
mengadakan daurah kaidah penafsiran Al-Qur'an. Buku 
panduan yang digunakan adalah kitab Al-Qowaa'idul 
Hisaan karya Syaikh Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di 
rahimahullah. Daurah diadakan pada tanggal 1 sampai 20 
Ramadhan, ba'da Ashar sampai menjelang Magrib. Selain 
itu, Ma'had juga mengadakan daurah Ilmu Waris yang 
menggunakan kitab las-fr/V Al Fara'idh karya Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. 

20 



F. BUKA BERSAMA Dl MASJID-MASJID 

Bentuk kegiatan berupa penyaluran buka bersama dalam 
bentuk pemberian paket makanan dan penyerahan uang 
tunai kepada panitia buka bersama di masjid-masjid, 
kampus-kampus, serta tempat lain yang mengajukan 
permohonan.Sasaran kegiatan buka bersama yaitu warga 
dan mahasiswa di sekitar kampus UGM secara khusus dan 
kaum muslimin secara umum. 

G. PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU 

Kegiatan ini berupa kajian umum untuk mengenalkan 
da'wah Ahlussunnah kepada Mahasiswa baru. Kegiatan ini 
direncanakan diadakan di bulan Agustus, yaitu saat 
penerimaan mahasiswa baru, yang diakhiri dengan acara 
buka bersama. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa baru dapat mengenal ajaran yang benar sejak 
awal. 

H. BULETIN MUSUMAH EDISI KHUSUS 

Penyebaran buletin edisi khusus ini akan dilaksanakan 
pada awal ramadhan dan pada saat dimulainya kegiatan 
mahasiswa baru di kampus sekitar Jogja. Artikel yang 
dibuat ditujukan untuk mahasiswi baru pada khususnya 
dan muslimah lainnya pada umumnya. Buletin edisi khusus 
ini akan berisi beberapa artikel keislaman seperti 
pentingnya ilmu syar'i, pentingnya mempelajari bahasa 
Arab, jilbab wanita muslimah, hingga menampilkan jadwal 



21 



kajian rutin di Jogjakarta. Selain itu, akan dibagikan juga 
pembatas buku Zuhairoh pada waktu yang bersamaan. 

I. BINGKISAN HARI RAYA UNTUK PARA DA'I 

Bingkisan ini digunakan sebagai salah satu wujud apresiasi 
dan penghargaan kepada para da'i yang sudah 
berpartisipasi dan berperan aktif dalam mendukung 
kegiatan YPIA. Pelaksanaannya yaitu pada bulan Ramadhan 
menjelang 'Idul Fitri. 

:: REKENING DONASI :: 

[1] Donasi Kegiatan Secara Umum: 

a) Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening : 137 00 0503568 4 

b) Rekening Bank BNI Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim QQ LBIA 
No. Rekening : 0105338917 

c) Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening : 2951825893 

d) Western Union (pos) dan Money Gram 
Atas Nama : Retno Syaputra.,ST 

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung 
Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 Sleman, Yogyakarta, 
Indonesia 55284 

22 



e) PIN BBM::308F4D20 

Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya ke 
nomor: Abu Hasan Putra (0856 644 00 941) atau via Yahoo 
Messenger (YM): mhasanfadhilah. 

[2] Donasi Program Dakwah Berkelanjutan Bagi Korban Erupsi: 

a) Rekening BNI Syariah Yogyakarta 

No. Rek. 0092167858 a.n. Syarif Mustaqim 

b) Rekening Bank Syari'ah Mandiri (Cab. Yogyakarta) 
No. Rek. 0307089062 a.n. Syarif Mustaqim 

c) Rekening Bank Mandiri (K.C Yogyakarta UGM) 
No. Rek. 1370007620327 a.n. Syarif Mustaqim 

d) Rekening Bank Muamalat (Cab. Yogyakarta) 
No. Rek. 0129933348 a.n. Syarif Mustaqim 

e) Rekening BCA (K.C.P Kaliurang Yogyakarta) 
No. Rek. 8610169750 a.n. Syarif Mustaqim 

Bagi yang telah berpartisipasi, mohon mengirimkan sms 
konfirmasi ke: Wiwit Hardi Priyanto (0852 5205 2345), atau 
Nizamul Adli Wibisono (0856 4305 2159) 
atau via e-mail ke: vpiapeduli@vahoo.com . 
Atau PIN BBM:: 308F4D20 



23 



SUSUNAN PENGURUS 



Pembina 

Pengawas 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Wakil Ketua Bidang I 

Wakil Ketua Bidang II 

Wakil Ketua Bidang III 

Wakil Ketua Bidang IV 



Ust. Fauzan 
Ust. Abu Sa'ad, M.A. 
Ari Wahyudi (PJS) 
Wahyu Pradana A. 
Syarif Mustaqim 
Adika Mianoki 
NdaruTri Utomo 
Amrullah Akadhinta 
M. Saifudin Hakim 



Kepala Biro Di Bawah Sekretaris: 



Perlengkapan 
Publikasi 
Perpustakaan 
PSDM 



Wiwit Hardi P. 
Raksaka Indra 
Nizamul Adli 
Hendra Yudi Saputro 



Kepala Biro Di Bawah Bendahara: 

Donasi : Abu Hasan Putra 

Usaha : Muhammad Arifin 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang I: 



Ma'hadAI-'llmi 
Ma'had Umar bin Khattab 
Ma'had Syabaabul Masjid 
Wisma Muslim 



Achmad Zarkasi 
Muhammad Rezki Hr. 
Muhammad Azhar 
Ginanjar Indrajati 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang II: 

FKIM : Seno Aji Imanullah 

Kajian Umum : Rahadian Sahid 

Khutbah Jum'at : Yananto Sulaimansyah 

24 



Ketakmiran 



: Taufik Rahmadi 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang 

Website Dakwah 
Teknologi Informasi 
Radio Muslim 
Buletin At-Tauhid 
Eksternal 



Yhouga Ariesta 
Nurman Susanto 
Amrullah Akadhinta 
Arif Rohman Habib 
Abdiyat Sakrie 



KepalaDivisi Di Bawah Bidang IV: 

Buletin Zuhairoh : Ummu Umar 

Dakwah : Ummu Farroos 

Perpustakaan CeRIa : Ummu Rumman 



25 



:: SEJARAH AL-ATSARI :: 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari -selajutnya disebut 
YPIA- merupakan sebuah lembaga dakwah yang berpusat 
di Yogyakarta. Lembaga ini beralamat di dusun Pogung 
Kidul, desa Sinduadi, kecamatan Mlati, kabupaten Sleman, 
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor sekretariat 
yayasan terletak di wisma Darut Tauhid, Pogung Kidul 9C 
(200 m sebelah utara FakultasTeknik UGM). 
Lembaga Bimbingan Islam Al-Atsari 

Sebelum diresmikan sebagai Yayasan, lembaga dakwah ini 
bernama LBIA (Lembaga Bimbingan Islam Al-Atsary). 
Sewaktu masih berbentuk lembaga, kegiatan dakwah dan 
pendidikan yang dikelola tidak sekomplek ketika sudah 
berbentuk yayasan. LBIA dirintis oleh beberapa ustadz dan 
mahasiswa serta alumni. Di antara pelopor berdirinya 
lembaga ini adalah; Ust. Abu Sa'ad, Ust. Kholid Syamhudi, 
Ust. Noor Akhmad Setiawan, Ust. Fauzan, Ust. Abu Yazid, 
Ust. M. Rofi', dll. 

LBIA sebagai lembaga dakwah mahasiswa ekstra kampus 
memiliki konsentrasi kegiatan pada pengadaan kajian- 
kajian dan pembelajaran bahasa arab dasar. Di antara 
kegiatannya adalah; DMMD (Daurah Muslim Muslimah 
Dasar), BADAR (bahasa arab dasar), dan MSA (Ma'had 
Sabtu Ahad). 

DMMD merupakan rangkaian kajian intensif yang 
membahas materi-materi dasar keislaman yang sasaran 
utamanya adalah mahasiswa dan pelajar. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada saat liburan akhir semester dengan 

26 



menghadirkan pemateri ustadz-ustadz dari dalam maupun 
luar kota. Kegiatan ini diikuti oleh peserta putra dan putri 
yang datang juga dari dalam dan luar kota Yogyakarta. 

BADAR merupakan rangkaian pelajaran bahasa arab dasar 
yang membahas materi kaidah-kaidah dasar untuk 
memahami bahasa arab dalam rangka membaca kitab para 
ulama. Kegiatan ini pada awalnya hanya diadakan pada 
masa liburan. Buku panduan yang digunakan adalah 
Muyassar (pemula), Mukhtarat-Sharaf (menengah), dan 
Mulakhosh (lanjutan). Masing-masing pelajaran/kelas 
diampu oleh pengajar dari pondok ataupun dari alumni. 
Jumlah peserta putra dan putri setiap kegiatan BADAR 
cukup banyak, bervariasi antara 50 sampai 100 orang lebih. 
Uniknya, kegiatan BADAR ini tidak hanya diminati kalangan 
mahasiswa, bahkan ada beberapa peserta yang sudah 
lanjut usia, dan ada pula dosen yang mengikutinya. 

MSA merupakan cikal bakal berdirinya Ma'had Al-'llmi 
yang menjadi sarana penggemblengan mahasiswa dan 
kader pilihan yang diharapkan bisa menjadi penggerak 
dakwah di masa depan. Selain materi aqidah, peserta juga 
dibekali dengan pemahaman fikih, hadits dan materi dasar 
lain yang juga penting. Syarat untuk bisa mengikuti 
program ini adalah memiliki kemampuan dasar membaca 
kitab. Seiring dengan berjalannya waktu, MSA dirubah 
menjadi Ma'had Al-'llmi dengan jumlah pelajaran yang 
lebih banyak dan pengajar yang lebih banyak pula. 

Selain ketiga kegiatan di atas, LBIA juga telah merintis 
pengembangan situs dakwah muslim.or.id yang dimotori 
oleh akh Amrullah Akadhinta, Satria Buana, Ibnu Mundzir 

27 



dan rekan-rekan yang lain. Tanggapan atas media dakwah 
di dunia maya ini pun cukup menggembirakan dengan 
munculnya berbagai tulisan dan nasehat yang bisa dimuat 
di dalamnya serta dapat diakses oleh setiap pengguna 
internet di mana pun berada. 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

YPIA merupakan kelanjutan dari LBIA dengan 
menambahkan berbagai kegiatan lain yang bermanfaat 
untuk pendidikan dan dakwah bagi kalangan mahasiswa 
pada khususnya maupun bagi kaum muslimin secara 
umum. Kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya belum 
tergarap antara lain adalah pendirian radio dakwah, 
program dakwah di kawasan bencana, dan lain sebagainya. 

Dalam perkembangannya yang terakhir, YPIA memiliki 4 
bidang konsentrasi kegiatan, yaitu; pendidikan, dakwah, 
humas, dan kemuslimahan. 

Untuk bidang pendidikan, YPIA membentuk 4 divisi; 
Ma'had al-'llmi, Ma'had Umar Bin Khattab (yang dahulu 
hanya berupa panitia BADAR), Ma'had Syabaabul Masjid 
(untuk mengkader aktifis masjid), dan Wisma Muslim 
(untuk menampung teman-teman mahasiswa yang ingin 
mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan 
mengaji). 

Untuk bidang dakwah, YPIA membentuk 4 divisi, yaitu; 
Kajian Umum, Khutbah Jum'at dan Kultum, FKIM (Forum 
Kajian Islam Mahasiswa), dan Ketakmiran. 



28 



Adapun untuk bidang humas, YPIA membentuk 5 divisi; 
Buletin dakwah, Web dakwah, Radio muslim, 
Pengembangan teknologi informasi (IT), dan bagian 
Eksternal. 

Untuk bidang kemuslimahan, kegiatan yang ada dibagi ke 
dalam 3 divisi; dakwah, buletin, dan perpustakaan. Khusus 
untuk kemuslimahan ini diwadahi dalam forum yang 
disebut dengan FKKA (Forum Kegiatan Kemuslimahan Al- 
Atsari) 

Jogja dan perkembangan dakwah Salafiyah 

Sebuah realita yang tidak dipungkiri, bahwa Jogja adalah 
salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan dakwah 
salafiyah di tanah air. Beberapa institusi pendidikan yang 
dibangun di atas manhaj salaf telah mewarnai dunia 
pendidikan yang ada. Peserta didik yang mengikutinya juga 
datang dari berbagai penjuru daerah. 

Hal ini sesuatu yang wajar mengingat Jogja merupakan 
kota pelajar dimana banyak pelajar dan mahasiswa yang 
datang dari berbagai daerah ada di situ. Di antara bukti 
yang menunjukkan adanya perkembangan dakwah 
salafiyah di kota ini adalah menjamurnya berbagai majelis 
ilmu terutama di sekitar kampus-kampus yang ada. 

Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa usaha 
untuk mengoptimalkan program-program dakwah yang 
ada di kalangan mahasiswa juga memiliki peran penting 
dalam membangun masa depan dakwah islam di negeri 
kita ini. Karena para mahasiswa yang belajardi kota ini 

29 



akan tersebar ke berbagai penjuru negeri. Tentu saja, 
bukan kemajuan materi semata yang menjadi cita-cita dan 
harapan utama umat ini yang diletakkan di atas pundak 
mereka, akan tetapi kekokohan iman, kelurusan cara 
beragama dan keluhuran akhlak itulah yang senantiasa 
didambakan oleh para orang tua muslim yang sejati. 

Generasi muda yang sarat dengan cita-cita, tak selayaknya 
ditelantarkan pendidikannya. Apabila kerusakan moral dan 
akhlak telah menghantui umat masa kini, maka menseriusi 
pendidikan dan dakwah bagi generasi muda adalah solusi. 

Amat disayangkan, jika para orang tua sangat serius 
memperhatikan urusan dunia dan materi anak-anaknya, 
namun mereka lalai dari pembekalan ruhani dan tarbiyah 
keimanan bagi putra-putrinya yang notabene bersekolah di 
perguruan tinggi non-agama. 

Hal ini semakin bertambah memprihatinkan, tatkala 
ternyata di sebagian perguruan tinggi islam yang ada para 
mahasiswa dan dosen-dosennya telah terkontaminasi 
dengan gaya hidup dan cara berpikir yang menyimpang. 
Allahul musta'aan. 



30 



